





H. SAYUTI 


Di Lengkapi Dengan : 
Do'a-do'a Pilihan 
Arab - Indonesia 





H.sayuti 


Tuntunan 
Shalat 
Dhuha 


Perngertian Shalat Sunnah Dhuha 
Hukum Shalat Dhuha 
Manfaat Mengerjakan Shalat Dhuha 
Rahasia dan Keutamaan Shalat Dhuha 
Bilangan Rakaat Shalat Dhuha 
Lafadz Niat Shalat Dhuha 
Tatacara Mengerjakan Shalat Dhuha 

Doa-Doa Pilihan | 


ال 
Sangkala‏ 


www.tedisobandi.blogspot.com 





Puja dan puji syukur senantiasa kami haturkan kepada 
Allah swt., dengan rahmatNya kami dapat menyusun buku 
kecil ini ke hadapan para pembaca yang budiman. Shalawat 
serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada penghulu 
Rasul dan Nabi, yaitu Muhammad saw. 


Buku ini disusun dengan mengetengahkan pembahasan 
serta petunjuk tatacara pelaksanaan shalat Dhuha secara 
sistematis dan mudah dipahami. Untuk mendukung nilai ibadah 
shalat sunnah tersebut, penyusun juga melengkapi uraian ini 
dengan doa-doa mustajabah. Harapannya, agar kita selalu 
berdzikir kepada Allah swt. 


Mudah-mudahan buku sederhana ini bermanfaat bagi 
pembaca yang budiman. amiin 


Penyusun 


Tuntunan Shalat Dhuha 


YAN reaa a YIN‏ وو ووو MAAN a e‏ هم-۰0 
مومسم Mere‏ وهر وسوسو سو سو مه AAN‏ 


ishn 978-602-8228-65-7 


LN PAN ههوو‎ ne مو ووو‎ v: erer: aeran, 


banana nan مو‎ mune marae a مي‎ Nana 


Di Susun oleh : 
. H. Sayuti 
Cover 
Sangkala com. 


ML 
Sangkala 


lar WA 


e Shalat Sunnah Dhuha 
A. Pengertian Shalat Sunnah Dhuha ~ 7 
B. Hukum Shalat Dhuha ~ 8 
C. Manfaat Mengerjakan Shalat Dhuha ~9 
D. Rahasia dan Keutamaan Shalat Dhuha~ 10 
E. Bilangan Rakaat Shalat Dhuha ~ 14 
F. Lafadz Niat Shalat Dhuha ~ 15 
* Tatacara Mengerjakan Shalat Dhuha ~ 16 
i e Doa-doa Pilihan ~ 24 





. www.tedisobandi.blogspot.com 


مس SNN a‏ اک س 





SHALAT DHUHA 


N. 


A. Pengertian Shalat Dhuha 


Shalat Dhuha adalah shalat sunah dua rakaat atau lebih 
yang dikerjakan pada waktu Dhuha, yaitu waktu matahari naik 
setinggi tombak (kira-kira pukul 8 atau pukul 9 sampai ter- 
gelincirnya matahari). Paling sedikit dua rakaat dan paling 
banyak dua belas rakaat, dengan tiap-tiap dua rakaat satu 
salam. 


Imam Ahmad, Imam Muslim dan Turmdzi meriwayatkan: 
سح هیوس رم‎ LAN 4 کہ ص ص روه‎ 
عل اهل فبَاء‎ PAA SA حرج‎ 
2 A ) Aaw py A 

ھک ال قال ص که PGN‏ لدا 

°) الصا الم‎ as, 
Rasulullah saw. pergi ke Ahli Qubaa'. Pada waktu itu 
mereka sedang mengerjakan shalat Dhuha. Maka beliau 
pun bersabda, “Shalat Awwabiin (shalat Dhuha) ketika 


anak unta itu merasa kepanasan. (HR. Imam Ahmad 
dan Muslim) 


Adapun hadis-hadis Rasulullah saw. yang terkait dengan 
shalat dhuha antara lain : 





www.tedisobandi.blogspot.com 


» Sunah yang disukai 

e Tidak disyariatkan kecuali ada sebab 

. Pada dasarnya disukai 

« Boleh dikerjakan tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. 

e Disukai jika dikerjakan di rumah 

e  Dihukumi bid'ah. 

Dari beberapa pendapat di atas pendapat yang paling kuat 
adalah shalat dhuha itu hukumnya sunah. Sebagaimana ter- 
dapat pada hadis berikut ini: 


SAYA به‎ ane ALANG سول الله‎ 56 
KAKAK PA 


Rasulullah saw. sering mengerjakan shalat Dhuha hingga 
kami mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. 
Dan apabila meninggalkannya kami pun mengira bahwa 
beliau tidak pernah mengerjakannya. (HR. Turmudzi) 


Jumhur ulama juga mengatakan bahwa shalat dhuha adalah 
sunah. Bahkan para ulama Maliki dan Syafi'i menyatakan 
bahwa ia adalah sunah muakkadah berdasarkan hadits-hadits 
diatas. Dan dibolehkan bagi seseorang untuk tidak 
mengerjakannya. 


C. Manfaat Mengerjakan Shalat Dhuha 


Manfaat shalat dhuha ini adalah apa yang diriwayatkan 
oleh Muslim, Abu Daud dan Ahmad dari Abu Dzar bahwa 
Rasulullah saw. bersabda,” Hendaklah masing-masing kamu 
bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. 
Sebab setiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid 


9 





“Barang siapa shalat Dhuha 12 rakaat, Allah akan 


membuatkan untuknya istana disurga” (H.R. Tirmiji dan ا|"‎ 


Abu Majah) 
“Siapapun yang melaksanakan shalat dhuha dengan iang- 


geng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa 
itu sebanyak buih di lautan.” (HR. Tirmidzi) 


“Dari Ummu Hani bahwa Rasulullah saw. shalat dhuha 8 
rakaat dan bersalam tiap dua rakaat.” (HR. Abu Daud) 


“Dari Zaid bin Arqam ra. Berkata, "Nabi saw. keluar ke 

penduduk Quba dan mereka sedang shalat dhuha". Ia 
bersabda, ? Shalat awwabin (duha ) berakhir hingga panas 
menyengat (tengah hari.” (HR. Ahmad Muslim dan 
Tirmidzi) 


“Rasulullah bersabda di dalam Hadits Qudsi, Allah swt. 
berfirman, “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau 
mulas mengerjakan empat rakaat shalat dhuha, karena 
dengan shalat tersebut, Aku cukupkan kebutuhanmu pada 
sore harinya.” (IR. Hakim & Thabrani) 
"Barangsiapa yang masih berdiam diri di masjid atau 
tempat shalatnya setelah shalat shubuh karena melakukan 
i 'tikaf, berdzikir, dan melakukan dua rakaat shalat dhuha 
disertai tidak berkata sesuatu kecuali kebaikan, maka dosa- 
dosanya akan diampuni meskipun banyaknya melebihi buih 
di lautan.” (HR. Abu Daud) 


Hukum Shalat Dhuha ` 
Terkait dengan hukum melaksanakan shalat dhuha, para 


ulama berbeda pendapat, diantaranya adalah: 


B. 


8 











Diperintahkan kepadaku oleh kekasihku saw. untuk 
berpuasa tiga hari pada tiap-tiap bulan, mengerjakan dua 
rakaat sunah dhuha dan supaya saya berwitir sebelum 
tidur. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi 
dan An-Nasa'1) 


Dalam hadisnya yang lain diterangkan: 

38 وليه َال لها( ولا | روت‎ 
KI وابد مور‎ ANK ماد‎ AN 
ANN YK Nai 2 w 4 Ki YG ١ 


Pa di surga ada pintu yang bernama D 
maka pada hari kiamat akan ada seruan “Manakah orang- 
orang yang selalu mengerjakan shalat Dhuha, inilah pente 
kalian, maka masuklah pintu ini dengan rahinat Allah. 
(HR. Thabrani) 


Hadits Rasulullah saw. yang menceritakan tentang ke- 
utamaan shalat Dhuha, di antaranya: 


e Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia 


Dari Abu Dzar al-Ghifari ra, ia berkata bahwa Nabi 
Muhammad saw. bersabda: “Di setiap sendi seorang dari 
kamu terdapat sedekah. setiap tasbih (ucapan subhanallah, 
adalah sedekah, setiap tahmid (ucapan alhamdulillah) adalah 
sedekah, setiap tahlil (ucapan lailahaillallah) adelah sedekah, 
setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan 
adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. 
Dan dua rakaat Dhuha diberi pahala” (HR Mustur). 


adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahlil 
adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh orang 
lain agar melakukan amal kebaikan adalah sedekah, melarang 
orang lain agar tidak melakukan keburukan adalah sedekah. 
Dan sebagai ganti dari semua itu maka cukuplah mengerjakan 
dua rakaat shalat dhuha.” i 


Imam Ahmad dan Abu Daud juga meriwayatkan dari 
Buraidah bahwa Rasulullah saw. bersabda, Dalam tubuh 
manusia itu ada 360 ruas tulang. Ia harus dikeluarkan sedekah- 
nya untuk tiap ruas tulang tersebut.” Para sahabat berta- 
'nya,” Siapakah yang mampu melaksanakan seperti itu, wahai 
Rasulullah saw?” Beliau saw. menjawab,” Dahak yang ada 
di masjid, lalu pendam ke tanah dan membuang sesuatu gang- 
guan dari tengah jalan, maka itu berarti sebuah sedekah. Akan 
tetapi jika tidak mampu melakukan itu semua, cukuplah eng- 
kau mengerjakan dua rakaat shalat dhuha.” 


Didalam riwayat lain oleh Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah berkata,” Nabi saw. kekasihku telah memberikan 
tiga wasiat kepadaku, yaitu berpuasa tiga hari dalam setiap 
bulan, mengerjakan dua rakaat dhuha dan mengerjakan shalat 
witir terlebih dahulu sebelum tidur.” 


D. Rahasia dan Keutamaan Shalat Dhuha 


Hadis yang menerangkan tentang keutamaannya adalah: 
7 


pam IE. وسم‎ ADE 71 هله‎ Na 
وم ام و ونور‎ HS 


2 BATA 


د نارقد 


(Shahih al-Jami’: 4339). 

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: “Innallaa azza 
wa jalla yagulu: Yabna ac Jama akfnini awwala al-nahar 
bi'arba'i raka'at ukfika bihinna akhira yaumika” 
(“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berkata: “Wahai anak 
Adam, cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari, maka 
aku akan mencukupimu di sore harimu”). 


Dari Abu Umamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
“Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan 
bersuci untuk melaksanakan shalat wajib, maka pahalanya 
seperti seorang yang melaksanakan haji. Barangsiapa yang 
keluar untuk melaksanakan shalat Dhuha, maka pahalanya 
seperti orang yang melaksanakan “umrah... (Shahih al- 
Targhib: 673). 

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi 
saw bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan shalat fajar 
(shubuh) berjamaah, kemudian ia (setelah usai) duduk 
mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia shalat dua 
rakaat (Dhuha), ia mendapatkan pahala seperti pahala haji 
dan umrah: sempurna, sempurna, sempurna” (Shahih al-Jami’: 
6346). 


e Ampunan Dosa 


Rasulullah saw. bersabda: 
: AJ چا‎ YA ار‎ $ AN a 
NAS HE ENAK o 
| 3 KS Ka CS < 
بل‎ 55 





e  Ghanimah (keuntungan) yang besar 
Dari Abdullah bin “Amr bin “Ash radhiyallahu “anhuma. 
ia berkata: “Rasulullah saw. mengirim sebuah pasukan perang. 
Nabi saw. berkata: “Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan 
cepatlah kembali!. Mereka akhirnya saling berbicara tentang 
dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah 
(keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena 
. dekat jaraknya). Lalu Rasulullah saw. berkata; “Maukah 
kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka 
(musuh yang akan diperangi), paling banyak ghanimah 
(keuntungan) nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, 
“Ya! Rasul berkata lagi: “Barangsiapa yang berwudhu’, 
kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan shalat 
Dhuha, dia lah yang paling dekat tujuannya (tempat perangnya), 
lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.” 
(Shahih al-Targhib) 
* Sebuah rumah di surga 
Bagi yang rajin mengerjakan shalat Dhuha, maka ia akan 
dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan 
dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw: “Barangsiapa 
yang shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan empat rakaat 


sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di 
surga.” (Shahih al-Jami': 634) 


* Memperoleh ganjaran di sore hari 


Dari Abu Darda’ ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw. 
berkata: “Allah ta'ala berkata: “Wahai anak Adam, shalatlah 
untuk-Ku empat rakaat dari awal hari, maka Aku akan 
mencukupi kebutuhanmu (ganjaran) pada sore harinya” 


12 





YG sc San BEA وا‎ KAN 


Nabi saw. pada hari terbukanya kota Makkah, shalat Dhuha 
delapan rakaat dengan salam pada tiap-tiap dua rakaat. 
(HR. Abu Daud) 


Adapun yang menerangkan duabelas rakaat adalah berda- 
sarkan hadis berikut ini: 


2 Ae ELZ LA 
29 ANI Go | YAI ZE SI EN Jala 
- KA سه‎ v ۶7 
Pua 
Barangsiapa mengerjakan shalat Dhuha duabelas rakaat, 


Allah akan mendirikan bangunan baginya di surga. (HR. 
Turmudzi dan Ibnu Majah) 


F. Lafadz Niat Shalat Dhuha 
Berikut ini adalah lafal niat shalat sunah Dhuha: 


وہ ا و ۶ Un‏ کے د ار ےا 
Anan LA‏ الصجی SAN a‏ 
USHALLI SUNNATADH DHUHA RAK'ATAINI LIL-‏ 
LAAHI TA'AALA‏ 


Aku berniat shalat dhuha dua rakaat karena Allah Ta'ala. 


15 


Siapa pun yang melaksanakan skalai dhuha dengan 
langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun 
dosa itu sebanyak buih di lautan.” (BR Tirmidzi dan 
Ibnu Majah) 

E. Bilangan Rakaat Shalat Dhuha 


Jumlah raka'at shalat dhuha bisa dengan 2,4,8 atau i2 
raka'at. Untuk yang empat rakaat berdasarkan hadis dari 
Aisyah ra. 


EÍ ووم ا يمرل لمت‎ AP 
Ana 2153 کات د‎ 


Rasulullah saw. shalat Dhuha a rakaat dan beliau 
akan menambahinya jika beliau menghendaki. (HR. 
Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah) 


Untuk yang delapan rakaat juga berdasarkan hadis dari 


Aisyah ra.: 
سر بر‎ ae KEN AI ني‎ a 
سل وس‎ A [AM 
1A, Ta بخل‎ 
مین ات‎ La 


Nabi saw. masuk ke rumahku, lalu beliau shalat Dhuha 
delapan rakaat. (AR. Ibnu Hibban) 


Dalam keterangan yang a 


pi an Ah ad SOE وم ال‎ IDAS 


ER 


Aad 5 ردو‎ 


o 


rah z CL مرک‎ 
Ang a EN E انال‎ 


٠ 


N 








ALLAAHU AKBARU, KABIIRAW WAL HAMDU 
LILLAHI KATSIIRAN, WA SUBHAANALLAAHI 
BUKRATAN WA ASHIILAN, INNII WAJJAHTU 
WAJHIYA LIL LADZII FATHARAS SAMAAWAATI 
WAL ARDLA HANIIFAN MUSLIMAN WA MAA 
ANAA MINAL MUSYRIKIINA, INNA SHALAATI 
WA NUSUKII WA MAHYAAYA WA MAMAATI 
LILLAAHI RABBIL “AALAMIINA. LA SYARIIKA 
LAHU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANAA MI- 
NAL MUSLIMIINA. 


Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya, segala 
puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, serta Maha 
Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Sesungguhnya aku 
menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah 
menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan tunduk dan 
berserah diri dan aku bukanlah termasuk golongan orang 
yang musyrik —menyekutukan Allah. Sesungguhnya 
shalatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata ka- 
nyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam. Tidak ada sekutu 
bagiNya. Dan aku termasuk golongan orang-orang yang 
berserah diri (kepadaNya). 


3. Membaca Surat Al-Fatihah 


AB MG .مالك يو‎ SI 
اسيم‎ GG هد‎ . RSI, 


p/w ANR‏ په L‏ ب APA‏ وص 
SA‏ .لر KAEN‏ 


17 


e Tatacara Mengerjakan Shalat Dhuha 

Tata cara shalat Dhuha sama dengan shalat lainnya, baik 
gerakan maupun bacaannya. Namun untuk memudahkan pem- 
baca, berikut kami terangkan tata cara shalat Dhuha secara 
ber-urutan. 


1. Niat 
Dibawah ini lafal niat shalat Dhuha: 


rz / kd La geg AA 
JEG AN رکعتان‎ SAN اصلی سه‎ 


USHALLII SUNNATADH DHUHA RAK'ATAINI 
LILLAAHI TA'AALA. 


Aku berniat shalat sunah Dhuha dua rakaat karena Allah 
Ta'ala. 

2. Takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbir (Allahu Akbar) 
disertai dengan mengangkat kedua tangan (telapak tangan 
sejajar dengan daun telinga dan dihadapkan ke arah kiblat, 
lalu bersedekap). Setelah itu membaca doa Iftitah, doanya 
sebagai berikut ini: 


8.1 و مخ وخ‎ PAN ? D EL a ما‎ 
KN وسیحان‎ AS ALI YA Sakadi 
= WAPA z WG AL 1 زا‎ 


a 


5 روس وسر‎ NAS TN سر واوو‎ LIRIK 
وألا ر حتفام ا ومااتا مر امش رکون ات‎ 


TAN Sad‏ الع 


GANGGA AN بك‎ 





SUBHANA RABBIYAL “ADHIIMI WABIHAMDIH 
3X 


Maha Suci Allah, Tuhanku Yang Maha Agung dan aku 
memuji kepadaNya. 3x 


6. Iktidal 


Yaitu bangkit dari rukuk dengan mengangkat kedua tangan 
untuk iktidal, disertai membaca lafai: 


A mË pr ké wd DAN | n a 
ممع الله لمن جد‎ 
SAMPALLAAHU LIMAN HAMIDAH 


Allah mendengar orang yang memujiNya. 


Setelah itu kedua tangan diturunkan dan badan dalam ke- 
adaan berdiri tegak lurus, lafal yang dibaca: 


2 P Py A سي وه سر‎ a 
۲لا رض‎ Ja saga NG JAAN رکا‎ 
Anna SA يل‎ 

RABBANAA LAKAL HAMDU MIL-US SAMAA 


WAATI WAMIL-UL ARDLI WA MIL-UMAA SYFTA 
MIN SYAI-IN BA'DU. 


Ya Allah, Tuhan kami, bagiMu segala puji sepenuh: langit 
dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang Engkau kekendaki 
sesudah itu. 


7. Sujud 
Setelah i'tidal kemudian lakukan posisi sujud sambil mem- 
baca takbir (Allaahu akbar), seperti tersungkur dan meletakkan 


19 


_ Danawa sani, nandi 


Wa AG TA 
ya = سا‎ SP 
REI 2 


BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. 
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL “AALAMIINA. 


ARRAHMAANIR RAHIIMI. MAALIKI YAUMID آ‎ 


DIINA. IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA 
NASTASIINU. IHDINAASH SHIRAATHAL MUSTA- 
QUMA. SHIRAATHAL LADZIINA ANYAMTA 
“ALAIHIM, GHAIRIL MAGHDLUUBI “ALAIHIM 
WA LAADL DLAALLIINA. هه‎ 


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Mengua- 
sai hari Pembalasan. Hanya kepadaMu kami menyemban. 
Dan hanya kepadaMu pula kami memohon pertolongan. 
Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalannya orang- 
orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan 
(jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula) jalan 
mereka yang sesat. Semoga Allah mengabulkan permoho- 
nanku. | 


. Membaca Surat atau Ayat Al-Quran (yang dihafal) 
5. Rukuk, yaitu diawali dengan mengangkat kedua tangan sambil 


membaca takbir, kemudian membungkuk. Disertai dengan 


membaca: 
٠ مو سو‎ OR MA LAMA MB و‎ 
۴٢ وععمدو‎ All سبحان ري‎ 





kedua). Pada waktu berdiri sesudah sujud itu kita membaca 
surat Al-Fatihah lagi, dan membaca surat-surat Al-Quran 
yang dihafal. Tatacara rakaat kedua sama seperti rakaat 
pertama. 


10. Duduk Tahiyat atau Tasyahud Akhir 


Selesai membaca surat-surat Al-Quran, kemudian dilanjut- 
kan dengan rukuk, dan seterusnya seperti pada rakaat pertama 
sampai sujud kedua. Selesai sujud kedua (dalam rakaat kedua) 
tidak berdiri lagi, tetapi duduk tasyahud akhir. lalu membaca 
lafal atau bacaan dari tasyahud akhir, yaitu: 


SARAN LSN EA 
IIN وه اوو نه‎ ANA IIS 
اهم‎ ANNA ASN AG 
مر وکل ال سی دا مد‎ Na OA 
سيدا‎ NG راهيم‎ A 
Ce EA ايرام وارك کل سی دنا‎ 
باکت کسی ر رھم مل ال‎ KE 
لحري مج ية‎ 3 BK 


21 





dahi dan telapak tangan ke bumi, kedua kaki seperti memanjat. 
Lafal yang dibaca ketika sujud: | 


EAE سبحان‎ 


SUBHAANA RABBIYAL A'LAA WABIHAMDIHI3X. 


Maha Suci Tuhanku lagi Maha Tinggi dan aku memuji . 


kepadaNya. 

. Duduk antara Dua Sujud (iftirasy). Sesudah selesai meng- 
ucapkan tasbih, kemudian bangun dengan mengucapkan takbir 
lalu duduk diantara dua sujud. Pada waktu seperti itu dian- 
jurkan membaca lafal berikut ini: 


سرس )۴ و او IIN KINI‏ س ۶ nr‏ هو 
ري اغ لي So aa‏ 
ړو 35 ra PEDA BNI‏ 
SELANG DA HARI‏ 
RABBIGHFIRLII WAR HAMNII WAJBURNII‏ 


WARFA'NII WARZUONII WAHDINII WA 
“AAFINII WA'FU 'ANNII. 


Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, 
cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah 
rejeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah 
kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku. 


9. Sujud Kedua 


Kemudian lakukan sujud yang kedua dengan posisi dan 


lafal yang sama dengan sujud pertama. Setelah itu berdiri 
lagi sambil mengucapkan takbir (untuk menuju rakaat yang 





11. Membaca doa sebelum salam 


Setelah membaca tahiyat, sebelum salam kita teruskan 


dengan membaca doa sebagai berikut: 


Tp AGAN‏ مر غاب KE‏ ومن عذاب 
ال وم فد الات ومن ATE‏ 
Ad Aa ja)‏ لاوا لمات .ومن شے pata‏ 


وص و اک او ARA KAH‏ 
ANT PAN‏ ابى ظامت (ei‏ 
ړم و Para‏ چا اه ومر سن 
Dp AV 3 ES‏ الا اف فاعضل محفرة 


7 


A >‏ پسسا ID TNI LA AG‏ 
اعِسّدِك وان انك انت النفو رايم . 


ALLAHUMMA INNI A’UDZUBIKA MIN “ADZAABI 
JAHANNAMA WAMIN ‘ADZAABIL OABRI WAMIN 
FITNATIL MAHYAA WAL MAMAAT. WAMIN 
SYARRI FITNATIL MASIIHID DAJJAAL ALLAHUM- 
MA INNI DHALAMTU NAFSII DHULMAN KATSII- 
RAN WALAA YAGHFIRUDZ DZUNUUBA ILLA ANTA 
FAGHFIRLII MAGHFIRATAN MIN ‘INDIKA 
WARHAMNII INNAKA ANTAL GHAFUURUR 
RAHIM 


Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dari adzab 
neraka jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari 
Jitnahnya Masih Dajjal. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah 
menganiaya diriku sendiri dengan penganiayaan yang banyak, 
sementara tidak ada yang dapat mengampuninya selain Engkau 
Karena itu kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat 
yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 


pi 


23 


BISTE RT د یی‎ o e 0 


ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALA- 
WAATUT THAYYIBAATU LILLAAHI. ASSA- 
LAAMU 'ALAIKA AYYUHAAN NABIYYU WA 
RAHMATULLAHI WA BARAKAATUHU. ASSA- 
LAAMU “ALAINA WA “ALAA “IBAADILLAAHIS 
SHAALIHIINA. ASY-HADU ANLAA ILAAHA 


ILLAALLAAHU WA ASYHADU ANNA MUHAM- 


MADAN RASUULULLAAHI. ALLAAHUMMA 
SHALLI “ALAA MUHAMMADIN. WA “ALAA 
AALH MUHAMMAD. KAMAA SHALLAITA “ALAA 
IBRAAHIIMA WA “ALAA AALI IBRAAHIIMA. WA 
BAARIK “ALAA MUHAMMADIN WA “ALAA AA- 
LI MUHAMMADIN. KAMAA BAARAKTA “ALAA 
IBRAAHIIMA WA “ALAA AALI IBRAAHIIMA. FIL 
“AALAMIINA INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN. 


Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan 
adalah milik Allah. Semoga keselamatan tetap dilimpah- 
kan kepadamu wahai Nabi Muhammad, teriring rahmat 
dan berkahNya. Semoga pula keselamatan atas kita dan 
atas hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi, bahwa tidak 
ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi, bahwa Nabi 
Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah 
rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Dan ber- 
ilah rahmat kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana 
engkau telah memberi rahmat kepada junjungan kami nabi 
Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkaniah berkat atas 
Nabi Muhammad beserta keluarganya. Sebagaimana 
Engkau memberi berkat kepada Nabi Ibrahim dan ke- 
luarganya. Di seluruh alam, Engkaulah yang terpuji dan 
Maha Mulia. 


22 














ie nasa 
2 SAKA We 


1 


Wi gi‏ وره 


ALLAAHUMMA INNADH DHUHAA-A DHUHAA- 
UKA WAL BAHAA-A BAHAA-UKA WAL 
JAMAALA JAMAALUKA WAL OUWWATA QUW- 
WATUKA WAL YUDRAYA OUDRATUKA WAL 
“ISHMATA 1511111114. ALLAAHUMMA 
INKAANA RIZON FISSAMAA-I FA ANZIL.HU, WA 
INKAANA FIL ARDLI FA AKHRIJ HU WA 
INKAANA MUA'SIRAN FAYASSIRHU WA IN- 
KAANA HARAAMAN FATHAHHIR HU WA IN 
KAANA BA/ JIDAN FAGARRIB HU BIHAGOI DHU- 
HAA-IKA WA BAHAA-IKA WA JAMAALIKA Wa 
QUWWATIKA WA OUDRATIKA AATINYI MAA 
ATAITA 'IBAADIKASH SHAALIHIIN. 


Wahai Allah! Sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu 
dhuha-Mu, kekuatan adalah kekuatan- Mu, kekuasaan 
adalah kekuasaan-Mu, dan penjagaan adalah penjaga 
Mu. Wahai Allah! Jikalau rizkiku berada di atas 71 
maka turunkanlah, jikalau rizkiku berada di dalam bumi 
maka keluarkanlah, jikalau sukar maka 1 
Jikalau haram maka sucikanlah, dan jikalau jauh make 
dekatkanlah dengan kebenaran waktu dhuh2-Mu, 
keagungan-Mu, keirdahan-Mu, kekuatan-Mu, dan kekua- 
saan-Mu. (Wahai Allah) datangkanlah kepadaku apa yang 
telah Engkau datangkan kepada hamba-hambo-Mu yang 
shalih. 


atemah mara nana NN ae‏ مپس سل مد 


> رمتا سب 


12. Salam 
Untuk mengakhiri shalat yaitu lakukan salam yang 


dikerjakan setelah tasyahud (tahiyat) akhir, dengan cara 
menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca lafal salam 


yaitu seperti berikut ini: 


Ad وړ‎ Pan / A Pah Wai 9 
ويحمه له ورا ته‎ SEN 
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHAMATULLAAHI. 


Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu 
sekalian. 


DOA-DOA PILIHAN 
Doa Sesudah Shalat Dhuha 


` Adapun doa sesudah shalat Dhuha adalah sebagai berikut: 


JS; ar KAN CA اول‎ ١ 
ali تك‎ AG SES GA وا‎ Sia 

Dsn 336 Aa KI a 
وان کان می را دیس۱5 ولد‎ en کان قارو‎ 


a‏ اَي اقترا مت اوا 


24 





ALLAHUMMA INNI DHA'TIIFUN FAOAWWINII 
WA INNII DZALIILUN FA-A'IZZANII WA INNII 
FAOIIRUN FA-AGHNINII YAA ARHAMAR RAAHI- 
MIIN | 

Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah. 
Aku ini hina, maka muliakanlah. Dan aku ini fakir, maka 
kayakanlah. Ya Allah Dzar Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang. 


Memohon rizki dari segala arah — 

— NELAYAN 

KERANA OI, 

KSAU ابس کل‎ Nak 

Aa‏ رفك Kanan‏ وللت 
KENA,‏ 


ALLAAHUMA SHALLI “ALAA SAYYIDINAA MU- 
HAMMADIN ‘ADADA ANWAA 'IRRIZOI WALFU- 
TUUHAATI, YAA BASITHALLADLZI YABSUTHUR- 
RIZOAN KATSIIRAN MIN KULLI JIHATIN MIN 
KHAZAA INI RIZOIKA BIGHAIRI MINNATIN 
MAKHLUUOIN BIFADLIKA WAKARAMIKA 
WA'ALAA AALIHI WASHAHBIHII WASALLAM. 


27 





Doa Mohon Keputusan Yang Baik 


سم A‏ پر و رو مرم برخ وکر pn‏ ل بر ARGA WIK‏ 
رشع بپ اوبین فو KINA NGANG‏ 


RABBANAFTAH BAINANAA WA BAINA QAUMI- | 
NAA BIL HAOOI WA ANTA KHAIRUL FAATIHIIN 


Ya Tuhanku, berilah keputusan antara kami dan kaum kami 
dengan adil dar Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik- 
baiknya. 

Doa Mohon Petunjuk Jalan Yang Lurus 


PANA LG و‎ Leah TU هم 747 کر رو‎ 1G- 
PL b Abad aas tas Na 
< - 


RABBANAA AATINAA MIN LADUNKA RAH- 
MATAN WA 17۸41 ۷1 LANAA MIN AMRINAA 


RASYADA | 
Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisiMu, dan 


- sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam 


urusan kami (ini). 


Doa Minta Kekuatan dan Kekayaan 
NEON 
ISS ISI GA A) 
28 NA AL UNA AKA 
3 YA, 


26 









































agama, kesehatan dalam tubuh, tambahnya ilmu, keber- 
katan dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika 
mati, ampunan setelah mati, selamat dari neraka, 71 
pengampunan ketika dihisab.” 


Doa Akhir Doa 
PP GL 


MN ميو‎ 


SN Es peran Dm Ea Sanga 
د و ال و‎ 
a MA, 


WASHALLALLAAHU ‘ALA SAYYIDINAA 
MUHAMMADIN WA'ALAA AALIHU WASITA Yh 
BLII WASALLAMA SUBHAANA RABBIKA 
RABBIL ‘IZZATI “AMMAA YASBIFUUNA 


Ha 


. WASALAAMUN ‘ALAL MUKSALIUINA WAL- 


HAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMHNA., 


“Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepasa jari 
jungan kami, Muhammad, keluarga, dan suhahat-sahubabiy. 
Mahasuci TuhanMu, Tuhan Yang Maka Mulia dari segala 
apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan atas para Ras ul, 
dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta cic na. ” 


Doa Agar Diselamatkan dari Kegelapan 


ajah Gg ga ng LA |‏ بنا واه دتا 


29 


وساب دول 


“Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi 

Muhammad sebanyak aneka rupa rizki. Wahai Dzat yang 
meluaskan rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa 
hisab. Luaskan dan banyakkanlah rizgiku dari setiap 
penjuru dari perbendaharaan rizkiMu tanpa pemberian 
dari makhluk, berkat kemurahanMu juga, dan limpah- 
kanlah pula rahmat dan salam atas keluarga dan para 
sahabat beliau. 


Doa Sapu Jagat 


SG, An Ka NGA 
A Sa A Aw 
Ka REA 1 SAK Ta NAN 


EPEE 


= SANG SEN ير‎ 


ALLAAHUMMA INNAA NAS ALUKA SALAA- 
MATAN FIDDIINI WA'AAFIYATAN FIL JASADI 
WAZIYAA DATAN ٧۱111,٤11 WABARA KATAN 
FIRRIZO1I WATAU BATAN OABLAL MAUTI 
WARAHMATAN 'INDAL MAUTI WAMAGH 
FIRATAN BA'DAL MAUTI WANNAJAATA MINAN 
NAARI WAL/AFWA ‘INDAL HISAABI. 


“Ya Allah, kami meminta kepadaMu keselamatan dalam 


28 








“Ya Allah, selamatkanlah kami dan kaum muslimin, maaf. 
kanlah kami dan kaum muslimin, dan peliharalah kami 
dan kaum muslimin dari kejahatan berbagai musibah dunia 
dan agama," 


Doa Agar diberikan Kekhusyuan Hati 


GILG ler ضروروے‎ 


Sa nyaa ین عا‎ ANA 
PER SANG 


ALLAAHUMMA 1 A’UUDZU BIKA MIN 
‘ILMIN LAA YANFA’U WAMIN QALBIN LAA 
. YAKHSYA’U WAMIN “AMALIN LAA YURFA'U 
WAMIN DA'WATIN LAA YUSTAJAABU, 


“Ya A Ilah, sesungguhnya kami berlindung denganMu dari 
ilmu yang tidak bermanfaat, dan (dari) hati yang tidak 
khusyu’, dan (dari) amalan yang tidak diangkat (dicatat 
baik di sisi Allah), dan (dari) doa yang tidak dikabulkan.” 


Doa Mohon Pertolongan Dalam Menghadapi Musuh 


SAMANG SAKA INO 


WI‏ ورو رن مه رر ور 4ے 
ET,‏ روز لال TE‏ 
4۹ ۸ و 


31 


ff UYA ACW NGGI ووه ږرےن‎ 
PA رک‎ PANI خر‎ KA 
A لح مناد‎ 
AT NAN 
ALLAAHUMMA ALLIF BAINA OULUU BINAA WA 
ASHLIH DZAATA BAINANAA WAHDINAA 
SUBULAS SALAAMI WANAJJINAA MINADH DHU- 
LUMAATI ILAN NUURI WAJANNIBNAAL FAWAA 


HISYA MAA DHAHARA MINHAA WAMAA 
BATHANA. 


“Ya Allah, Jalinkanlah (dalam persatuan) hati kami, dan : 


perbaikilah orang-orang di antara kami, dan tunjukkanlah 
kami ke jalan keselamatan, dan selamatkanlah kami dari 
kegelapan-kegelapan menuju cahaya, dan jauhkanlah kami 
dari kejahatan-kejahatan yang tampak dan yang tidak 
tampak.” 


Doa Agar Dihindarkan Dari Musibah 
“ PAN وه‎ Ar, 2111 NN AGAR 
CIA, GA AN AK 
A 
Pee 
A 


ALLAAHUMMA SALLIMNAA WALMUSLIMIINA 
WA'AA FINAA WALMUSLIMIINA WAK FINAA 
WA IYYAAHUM SYARRA MASHAA IBAD DUN- 
YAA WADDIINI. 


30 


Doa Ketetapan Iman 


- KA an 


A 


CNC LEAN 
4 yaa Kanan 


ALLAAHUMMA HABBIB ILAINAL UMAANA WA- 
ZATINUHU FI OULUU BINAA WAKARRIH ILAI- 
NAL KUFRA WAL FUSUUOA WAL'ISHYAANA 
WAJ'ALNAA MINAR RAASYIDIINA. 


“Ya Allah, jadikanlah kami mencintai iman, dan hiaskanlah 
iman dalam hati kami, dan jadikanlah kami membenci 
kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan jadikanlah 
kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” 


uda 


Doa Permohonan Ampun Bagi Guru Dan Sahabat 
AELEKEE 
یمان‎ A دباع لي لوين لگ‎ sh 

IIRI 


RABBANAAGH FIRLANAA WALIWAALIDIINAA 
WALIMASYAA YIKHINAA WALIMU'ALLI- 
MIINAA WALIASH HAABIL HUQUUQIL 
WAAJIBAATI “ALAYNAA WALIJAMIT'IL 


٢ 


33 


Pa PA aa ang, a—— 


ALLAAHUMMAN SUURNAA “ALAA MAN 
“AADAANAA WALAA 7431 AL MUSHIIBATANAA 
FII DIININAA WALAA TAJ'ALID DUNYAA 


. AKBARA HAMMINAA WALAA MABLAGHA 


“ILMINAA WALAA TUSALLITH “ALAINAA MAN 
LAA YARHAMUNAA. 


“Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi orang-or- 
ang yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan 
musibah kami dalam agama kami, dan janganlah Engkau 


jadikan dunia menjadi angan-angan kami yang paling besar 


dan tujuan ilmu kami, dan janganlah Engkau kuasakan 
kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami.” 


Doa Agar Dihindarkan Dari Naaah Hati 

hA 1815 7 م‎ KAR “1 

KANG ناماد ملاع ته ولا‎ SSRI 
لین‎ pa a و‎ 


ALLAAHUMMA LAA TADA'LANAA MAA DZAN- 
BAN ILLAA GHAFAR TAHU WALAA HAMMAN 
ILLAA FARRJTAHU WALAA HAAJATAN ILLAA 
DADLAITAHAA YAA RABBAL ٥۸۵ 


“Ya Allah, janganlah Engkau biarkan dosa kami kecuali 

Engkau ampuni, dan janganlah (Engkau biarkan) kegun- 
dahan kami kecuali Engkau hilangkan, dan janganlah 
(Engkau biarkan) kebutuhan kami kecuali Engkau pemuhi, 
wahai Tuhan yang memelihara alam. ” 


32 





IBS EN NATA 


1 ١ 
PN 


ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA OAYYUU- 


. MUS SAMAA WAATI WAL ARDLI WAMAN 


FIIHINNA WALAKAL HAMDU ANTA MALIKUS 
SAMAAWAATI WAL ARDLI WAMAN FIIHINNA 
WALAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAA 
WAATIWAL ARDLI WAMAN FIIHINNA 
WALAKAL HAMDU ANTAL HAQQU WAWA"- 
DUKAL HAQQU WALIQAA UKA HAQQUN 
WANNAARU HAQQUN WAN NABIYYUUNA 
HAQQUN WAMUHAMMADUN SHALLALLAAHU 
‘ALAIHI WASALLAMA HAQQUN WASSAA’ATU 
HAQQUN. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU 
WABIKA AAMANTU WA’ALAIKA TAWAKKALTU 
WAILAIKA ANABTU WABIKA KHAASHAMTU 
WAILAIKA HAAKAMTU FAGHFIRLII MAA 
QADDAMTU WAMAA AKHKHARTU WAMAA 
ASRARTU WAMAA A'LANTU WAMAA ANTA 
ALAMU BIHI MINNI ANTAL MUOADDIMU WA 
ANTAL MUAKH KHIRU LAA ILAAHA ILLAA 
ANTA LAA HAULAA WALAA OUWWATA ILLAA 
BILLAAHIL ۸11۷ ۷١1 


Ya Allah, hanya untukMu segala puji. Engkau Dzat Yang 
menegakkan langit dan bumi serta siapa saja yang di 


35 


MU'MINIINA WAL MU'MINAAT! AL AHYAAH 
MINHUM WAL AMWAATA. 


“Ya Tuhan kami, ampunilah kami, kedua orang tua kami, 
guru-guru kami, para pengajar kami, sahabat-sahabat yang 
menjadi tanggung jawab dan kewa ijiban kami, dan seluruh 


kaum mukmin yang laki-laki dan wanita, yang hidup dan 
yang mati.” 


Doa Agar Diberikan Cahaya Hati 
صن‎ Ta 9 LP e 1 
لك ام دات شيو السموات و لاښ وت‎ CA 
ېو 7 له مر مر و‎ ۶ r 
CEI احمدات مالسو ټوا‎ 8 
ASING 
PAK HAHA La 


P 


A A Sp "7‏ 
بس PN‏ والشيونحق ومد AG‏ 
GP‏ اه اه دت 0 امت 
TIME 27 ۱‏ ول فاصت 
ما 7 


1G sem ك‎ 


34 


“Ya Allah, kami mohon kepadaMu keselamatan di dunia dan 
akhirat.” 


Doa Agar Senantiasa Mensyukuri Nikmat Allah 


E, a رب اون ان اد‎ 
7 AOA AA 
Aye CERNE AWE وا لدی وان‎ 


KTT oren 


RABBI AUZIPNII AN ASYKURA NY MATAKAL | 
LATII AN'AMTA "ALAYYAA WA'ALAA WAALI- 
DAYYA WA AN A'MALA SHAALIHAN TAR- 
DLAAHU WA ADKHILNII BIRAHMATIKA FH 
“IBAADIKASH SHAALIHIINA. 


Wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri 
nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan 
kepada kedua ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal 
shaleh yang Engkau ridlai dan masukkanlah aku dengan 
rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang 
shaleh. 


Memohon Agar Segala Permintaan Dikabulkan 


MA 


DI SI کا اسيو‎ 
ang ZA E وار‎ NAN TANK 


37 


— 


dalamnya. Hanya untukMu segala puji. Engkau Raja langit | 


dan bumi serta siapa saja di dalamnya. Hanya untukMu 
segala pujian. Engkau cahaya langit dan bumi serta siapa 
saja di dalamnya. Hanya untukMu segala pujian. Engkau 
cahaya kebenaran dan janjiMu benar, dan bertemu 
denganMu adalah benar, dan ucapanMu adalah benar, 
dan surga adalah benar, dan negara adalah benar, dan 
para Nabi adalah benar, dan Muhammad saw. adalah 
benar, dan kiamat adalah benar. Ya Allah, hanya kepadaMu 
saya berserah diri, dan denganMu saya beriman, dan 
terhadapMu saya beriman, dan terhadapMu saya 
bertawakkal, dan kepadaMu saya taubat (kembali), dan 
denganMu saya bermusuhan (melawan permusuhan), dan 
kepadaMu saya berhukum (menetapkan hukum), maka am- 
punilah saya atas apa-apa (kesalahan) yang telah lalu dan 
yang akan datang, yang tersembunyi dan yang tampak 
serta atas apa-apa (kesalahan) yang Engkau lebih menge- 
tahuinya daripada saya. Engkau Maha Mendahului dan 
Maha Mengakhiri. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dan 
ti-dak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, Dzat 
Yang Maha Tinggi dan Agung. 


Doa Keselamatan Dunia Akhirat 


AS SINGA IKA 


ALLAAHUMMA INNII AS ALUKAL “AAFIYATA 
FIDDUNYAA WAL AAKHIRATI. | 


36 . 





an JO RP ATA ,‏ و هې 97 و . 
پالارا ;)3 ق del‏ بحو akin‏ ووجهي ن 
1 رص روو PA‏ 
ور 23 Aa‏ سي سه 


aa 


YAA MURABBIYA NAFAOAATI AHLIT 4 
WA MUDHAA'IFAHAA, WA YAA SAA-TOAL 
ARZAAOI SAHAN ILAL MAKHLUUVOTIN, WA YAA 
MUFHDILANAA BIL ARZAAQI BA'DHANAA 
“ALAA BA'DH, SUONII WA WAJJIHNII 1 
TIJAARATII HADZIHI WAA WAJHI GHINAN 
“AASHIMIN SYAKUUR. AAKHUDZUHU BIHUSNI 
SYUKRIL LITANFA'ANII BIHI WA TANFA'A BINI 
MINNII. 


Wahai Dzat Yang mengurus, mengatur dan melipat- 
gandakan nafkah ahli takwa, wahai Dzat Yang membagi 
rizki kepada para makhluk. Wahai Dzat Yang melebihkan 
rejeki sebagian di antara kami di aies sebagian yang lain, 
tuntun dan hadapkaniah aku dalam bisnisku ini kepada 
Dzat Yang Maha Kaya, Yang Maha Menjaga dan Maha 
Penerima syukur. Aku melakukan ini dengan rasa syukur 
yang baik agar Engkau memberikanku manjuat Engkau 
mendatangkan manfaat dengarnya karena aku. 


Doa Agar Terbebas Dari Kemiskinan 


Semua orang ingin memiliki tingkai kesejahteraan hidup 


ALLAAHUMMA INNI A- UUDZU BISMIKAL WAA- 
HIDIL AHADISH SHAMAD, WA A- UUDZUBIKA 
BISMIKALLAAHUMMAL “AZHIIMUL WITRU, 
WA AUUDZULLAAHUMMA BISMIKAL 
KABIIRIL MUTA'AALALLADZII MALA-AL 
ARKAANI KULLAHAA, ANTAKSYIFA “ANNII 
GHAMMA MAA ASH-BAHTU FIHI WA AMSAIT. 


Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dengan namaMu, Yang 
Maha Esa lagi Maha dibutuhkan. Ya Allah, aku berlindung 
kepadaMu dengan namaMu, Yang Maha Agung lagi Maha 
Ganjil (Maha Esa). Ya Allah, aku berlindung kepadaMu 
dengan namaMu, Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi yang 
meliputi seluruh kemuliaan. Kiranya Engkau melepaskan 
dari permasalahan yang merundungku saat ini. 


« Doa Agar Usaha (Bisnis) Maju dan Beruntung 


Agar Allah memberikan jalan keluar dan bisnis (usaha) 
kita maju pesat serta senantiasa mendapat keberuntungan 
berlipat-lipat, hendaknya secara istiqamah mengamalkan doa 
berikut ini. 

akh و‎ ۱ E 5% مر‎ W 
ta 
و وی‎ aa, B3 هل‎ a 
4 پو‎ 


Bang. KOMEN YES sung 


r 


ساق 


38 


ALLAAHUMMA RABBANAA ANZIL “ALAINAA 
MAA-I-DATAM MINASSAMAA-I TAKUUNU LANAA 
TIDAL LI-AWWALINAA WA AAKHIRIINA WA 
AAYATAM MINKA WARZUONAA WA ANTA 
KHAIRURRAZIOIN. | 


Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kamni 
suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan men- 
jadi hari raya bagi kami dan bagi orang-orang yang datang 
sesudah kami, dan (turunkanlah) tanda kekuasaanMu, beri 
rejekilah kami, karena Engkaulah sebaik-baik Pemberi 
rejeki, QS. al-Maidah 114. 


Doa Agar Dijadikan Orang Kaya dan Bermanfaat 


Untuk menjadi orang kaya tetapi bermanfaat memang 


yang layak. Ingin bahagia dan terbebas dari kemiskinan. Di 
samping berikhtiar (bekerja keras, rajin dan ulet) hendaknya 
kita sertai doa. Berikut ini adalah doa agar Allah membebaskan 
kehidupan kita dari kemiskinan. 


A وه‎ ANA پک‎ DS êh 
KA ID 


ALLAHUMMA INNI A-'UUDZUBIKA MINAL 
FAORI WAL OILLATI WADZDZILLATI WA A- 
"UDZUBIKA MIN AN AZHLAMA AU UZHLAMA. 

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kefakiran, keku- 
rangan, dan kehinaan. Dan aku berlindung kepadaMu dari 


gampang-gampang sulit. Agar kita dijadikan orang kaya dan 
harta terus bertambah hendaknya kita gemar bersedekah. Dan 
agar hati kita digemarkan bersedekah, hendaknya kita 
memohon doa berikut ini: 

, 


PAN BELIA AA AN 
sa By KA عمال‎ KE لالح‎ HAN 
Sh, Aan 


ALLAAHUMAGHFIRLII KHATHAAYAAYA KULLA- 
HAA, ALLAAHUMMAN 'ISYNII WAJBURNI, WAH- 
DINI! LISHAALIHIL A'MAALI WAL AKHLAAOI 


41 


mendzalimi orang lain atau didzalimi. HR. Abu Dawud, 
Nasai, dan lainnya. 


Doa Memohon Rejeki Melimpah 


Rejeki yang melimpah merupakan dambaan setiap orang, 


termasuk kita. Agar rejeki kita datangnya bagaikan air hujan 
dan terus-menerus tanpa berhenti, hendaknya membaca doa: 


"ISA AKA SAN 
ANG AN 77 24 Pg L بک‎ 
مامت‎ HY 
l?a 
ADP AS 


IL. با‎ ea ر‎ DN هري‎ 


NI‏ دک ا نتوین 
TEA nag A‏ اس 
عن Pu. KA‏ دور AKN‏ 

TA PANEN a : Ssi 28 
BILANG GA GA DAS Jaa 


Apr 1 Pia Ka, ii 
Lim Aa AK 


Ý 


YAA MUHILLA KUNUUZI AHLIL GHINAA WA 
YAA MUGHNIYA AHLIL FAAQATI MIN SAAT 
TILKAL KUNUUZI BIL'AA-IDATI ILAHI 
WANNAZHARI LAHUM. YAA ALLAAHU LAA YU- 
SAMMA GHAIRUKA ILAAHA. INNAMAL AALI- 
HATU KULLUHAA MA'BUDATUN DUUNARKA PIL- 
FIRYATI WA KADZIBI. LAA ILAAHA ILLAAANYA. 
YAA SAADAL FAQRI WA YAA JAABIRAL KASRI 
WA YAA KAASYIFADHDHURRI, WA YAA "AALI- 
MASSARAA-IR, SHALLI “ALAA MUHAMMADIN 


43 


FA-INNAHU LAA YAHDII LISHAALIHIHAA WA 
LAA YASHRIFUSAYYI-AHAA ILLAA ANTA. 

Ya Allah, ampunilah segala kesalahanku. Ya Allah, cukup- 
kanlah aku dan jadikanlah aku kaya. Tunjukilah aku kepada 
amal dan akhlak shalih. Sesungguhnya tidak ada yang bisa 
menunjukkan kepadanya kecuali Engkau, dan tidak ada 
yang bisa menghindarkan keburukannya kecuali Engkau. 
HR. Thabarani. 


Doa Rahasia Menjadi Kaya dan Dibebaskan dari Kefa- 
kiran Selamanya 


Dalam hadis Oudsi diterangkan, “Wahai Muhammad, barang- 


siapa ditimpa musibah kefakiran, dan dia ingin dilepaskan dari- 
nya, hendaklah dia mengadukannya دوه‎ seraya berdoa: 


Pa BAG: BAG YA Kala, 
PIA a gi Sia 
KASN CAN RAK NG 
CENTES دوو‎ 
1 4 EGG 


KAA Lo Ik VEMA ER ZR 


42 





atau dari kekayaan yang salah urusan yang menye- 
babkanku melupakan agama, atau dari kekayaan yang salah 
urus yang menyebabkanku melalaikan ketaatan. Demi hak 
cahaya seluruh namaMu, aku memohon rejekiMu yang 
mencukupi duniaku sehingga agamaku bisa terjaga. 
Sepengetahuanku tidak ada yang bisa memberiku rejeki 
seperti bagian yang Engkau berikan kepadaku. Limpahkan- 
lah sesuatu kepadaku dari kekuasaanMu dalam urusan 
rejeki, yang bisa melepaskanku dari kefakiran yang me- 
lilitku, wahai Dzat Yang Maha Kaya lagi Maha Mengabul- 
kan permohonan. 

Jika dia memanjatkan permohonan itu, maka Aku (Allah) 
mencabut kefakiran dari hatinya. Aku penuhi hatinya de- 
ngan kekayaan, dan Aku jadikan dia sebagai orang yang 
ganaah (merasa cukup dengan yang diterimanya).” 


Doa Agar Dibebaskan Dari Hutang 
Rasulullah saw. bersabda, “Akan aku ajarkan kalimat-ka- 


limat yang jika dibaca ketika hutangmu menumpuk seperti gunung 
sekalipun, maka Allah swt. akan melunaskannya. a 


BA NS کنن‎ 


.# ” 


. ALLAHUMMAKFINII BIHALAALIKA “AN HARAA- 


MIKA WA AGHNINII BIFADHLIKA ‘AMMAN 
SIWAAK. 


Ya Allah, cukupkan diriku dengan yang halal dariMu dan 


45 


WA-AALIHI, WARHAMI HARBII ILAIKA MIN FAQ- 
RII. AS-ALUKA BISMIKAL HAALI FH GHINAA- 
KALLADZII LAA YAFTAOIRU DZAAKIRUHA ABA- 
DA, ANTU'IIDZANII MIN LUZUUMI FAORIN 


` ANSAA BIHIDDIN, AU BISUU-I GHINAN AFTATINU 


BIHI ANITHTHAA' AH. BIHAOOI NUURI ASMAA- 
IKA KULLIHAA ATHLUBU ILAIKA MIN RIZOIKA 
KAFAAFAN LIDDUNYAA TA'SHIMU BIHIDDIN. 
LAA AJIDU LII GHAIRAKA MAOAADIIRAL 
ARZAAOI ‘INDAK. FAN FA'NII MIN OUDRATIKA 


111۸۵۸ BIMAA TANZA'UBIHI MAA NAZALA BII 


MINAL FAORII YAA GHANIYU YAA MUJIIB. 


Wahai Dzat Yang mengisi gudang orang-orang kaya, wahai 

Dzat Yang mengayakan orang-orang papa dengan limpahan 
gudang-gudang itu, dengan memberi mereka kebaikan dan 
perhatian. 


Ya Allah, selain Engkau tidak berhak disebut tuhan. 
Seluruh tuhan (yang dipertuhankan) yang disembah selain 
Engkau adalah palsu dan bohong. Tiada tuhan selain 
Engkau. Wahai Dzat Yang memberantas kefakiran, wahai 
Dzat Yang membetulkan kesemrawutan, wahai Dzat Yang 
menghilangkan kesulitan, wahai Dzat Yang mengetahui 
berbagai rahasia, curahkanlah shalawat kepada 
Muhammad beserta keluarganya, dan kasihan pelarian 
kepadaNya dari kefakiranku ini. Aku memohon kepadaMu 
dengan namaMu yang menunjukkan kekayaanMu, yang 
karena nama itu para peringatannya tidak akan merasa 
fakir lagi selama-lamanya, agar melindungiku dari 
kefakiran tetap yang menyebabkanku melupakan agama, 


44 





AAKHIRU FALAISA BA'DAKA SYAI-UWWA AN- 
TAZH-ZHAAHIRU FALAISA FAUOAKA SYAI-UW- 
. WA ANTAL BAATHINU FALAISA DUUNAKA SYAI- 
UN IODHI “ANNIDDAINA WA AGHNINI MINAL 
FAQRI. 
Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh, Tuhan Arsy yang agung, 
Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu Yang menurunkan 
Taurat, Injil, al-Quran. Yang memecahkan biji-bijian dan 
bibit tumbuhan. Aku berlindung kepadaMu dari segala 
sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Engkaulah Yang 
Maha Awal, tiada sesuatu pun sebelumMu, Engkaulah Yang 
Maha Akhir, tiada sesuatu pun sesudahMu. Engkaulah 
Yang Maha Dhahir, tiada sesuatu pun di atasMu. 
Engkaulah Yang Maha Batin, tiada sesuatu pun yang di 
bawahMu. Bayarkan hutangku, dan kayakan aku dari 
kemiskinan. HR. at-Yurmidzi, Ibnu Maja dan Ibnu Hibban 
dari Abu Hurairah ra. 


Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ra. bahwa suatu 
ketika Rasulullah saw. memasuki masjid. Tiba-tiba ada 
seorang lelaki bernama Abu Umamah duduk di dalamnya. 
Rasulullah saw. bertanya kepadanya, “Aku melihatmu engkau 
duduk di dalam masjid di luar waktu shalat. Ada apakah 
gerangan?” Abu Umamah menjawab, “Aku sedang dirundung 
susah dan dililit hutang wahai Rasulullah.” Rasulullah saw. 
kemudian berkata kepadanya, “Aku akan mengajarkan 
kepadamu ucapan yang jika engkau amalkan maka Allah akan 
menyingkirkan kesedihanmu dan membayar hutang-hutangmu. 
Ucapkanlah kalimat di pagi dan sore hari demikian: 


47 


bukan dengan yang haram dariMu. Cukupkan aku dengan 
karuniaMu sehingga aku tidak butuh lagi kepada siapa 
pun selain Engkau. HR. Ahmad, at-Turmidzi dan al- 
Hakim dari Ali bin Abu Thalib. 


Dapat juga membaca doa: 

1 LAH KAN SNG A AN 
NA ۶ YANA وص‎ E ا وی‎ 
وټ را ارك من کل و‎ 


ang 


GORAH ءات‎ AA انت‎ 


LA. KEB Ay NEH a 
Nah MAN D Sasa 


PROON ARAN) PA 


ALLAHUMMA RABBASSAMAAWAATISSAB'I WA- 
RABBAL “ARSYIL “AZHIIM. RABBANAA WARAB- 
BAA KULLI SYAI-IM MUNZILAT TAURATI WAL 
INJILI WAL OURAANI FAALIOALHABBI WANNAA 
WAA A'UUDZUBIKA MIN SYARRI KULLI SYAI-IN 
ANTA AAKHIDZUM BINAASHIYATIHI ANTAL 
AWWALU FALAISA OABLAKA SYAI-UWWA ANTAL 


46 











berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, maka Allah akan 
melunasi hutang-hutangnya.” Inilah doa yang dimaksud: 


P P3‏ , مر وص ې 
GA‏ وجيب EES‏ 
| لژو وس ع وو ص ea PPP‏ 
sawah‏ ين TANAH EIRG‏ 
par Arn‏ 9 22 و ړو سوا ., کر د 
ان Pagan Aap GAS, gang‏ 
i D‏ 


ALLAAHUMMA FAARIJAL NAMMI WA KAASYI- 
FAL GHAMMI WA MUJIIBA DA'WATIL MUDH 
THARRIINA RAHMAANADDUN-YAA WAL AA- 
KHIRATI WA RAHIIMAHUMAA, ANTA TARTA- 
MANII FARHAMNI! FIRAHMATIN TUGHNI 423 
BIHAA “ARRAHMATI MANSIWAAK. 


Ya Allah, yang menyingkirkan kesusahan, yang meng- 

hilangkan kesedihan, yang mengabulkan doa orang-orang 
terdesak, Engkau Maha Pengasih lagi Penyayang di cinia 
dan di akhirat. Engkau yang memberikan rahma kepadaku. 
Berikanlah rahmat itu kepadaku agar aku tidak memerlukan 
(mengharapkan) rahmat kepada siapa pun selain 575 


Dalam riwayat lain pula diterangkan bahwa Rasulullah saw. 


KY DAS SB AH 


PON SAYA II Bepe يك‎ 


PESAN BA, a 
. الال‎ 


ALLAAHUMMA INNI A'UUDZUBIKA MINAL 
HAMMI WAL HAZANI WA A-UUDZUBIKA MINAL 
“AJZI WAL KASALI WA A'UUDZUBIKA MINAL 
JUBNI WAL 1011111 WA A?'“UUDZUBIKA MIN 
HALABATID DAINI WA OAHRIR RIJAAL. 

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kesusahan dan 
kesedihan, dan aku berlindung kepadaMu dari kelemahan 
dan kemalasan, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat 
pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadaMu dari 
lilitan hutang dan paksaan orang-orang. 


Lalu Abu Umamah berkata, “Aku mengamalkan doa itu, 
maka Allah swt. menyingkirkan segala kesulitan dan 
kesedihanku, serta melunaskan hutang-hutangku.” HR. Abu 
Daud dari Abu Said ra. 


Dalam riwayat lain dijumpai keterangan bahwa Aisyah 





ra. berkata: Ali dan Abu Bakar menemui Rasulullah saw. bersabda, “Doa saudaraku Yunus alaihis salam amatlah menal 
Lalu kudengar doa Rasulullah saw. yang pernah beliau ajarkan jubkan. Awalnya tahlil, tengahnya tasbih, dan akhirnya pengakuan 
kepadaku, yaitu doa yang pernah diajarkan Isa bin Maryam dosa, yaitu: 


kepada para sahabatnya. Beliau saw. bersahda, “Kalau ada 
seseorang yang memiliki hutang sebesar gunung emas, lalu 


48 49 











LAA HAULA WA LAA OUWWATA ILLAA BILLAA- 
HIL “ALIYYIL نپ‎ ۸۶71111۷1. TAWAKALTU له د‎ 
HAYYILLADZH LAA YAMUUD, ALHAMDULIL- 
LAAHILLADZI LAM YATTAKHIDZ WA LADAN 
WA LAM YAKULLARUSYARIIKUN FIL MULKI WA 
LAM YAKULLAHU WALIYYUM MINADZDZULLI 
WA KABBIR-HU TAKBIIRAA. 


Tiada daya dan kekuatan kecuali atas kekuasaan dan per- 
tolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Aku 
bertawakal kepada Dia Yang Maha Hidup yang tidak 
pernah mati. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki 
anak. Tidak punya sekutu dalam kekuasaanNya dan tidak 
pula punya pelindung karena lemah. Dan agunglah Dia 
dengan seagung-agungnya. 


Tak lama berselang, setelah mengamalkan dzikir tersebut, 
lelaki itu datang kembali menemui Rasulullah saw. dan berkata, 
“Allah swt. telah menghilangkan penderitaan dan kefakiran 
dariku.” | 
. Doa Agar Dikaruniai Jodoh dan Anak Cucu Yang Baik 


Jodoh yang baik merupakan rejeki karena ia adalah karunia 
dari Allah swt. yang tiada ternilai harganya. Begitu pula anak 
dan cucu yang baik, yang patuh dan tumbuh sehat. Mereka ter- 
masuk karunia Allah. Oleh sebab itu hendaknya kita rajin me- 
manjatkan doa agar dikarunia jodoh yang baik dan anak cucuk 
yang menenangkan hati. Berikut doanya: 


pe aa na وم‎ R Lge 
JANG A 


51 


- sa A مور‎ By ضر‎ LA 
Se PENARI ANJANI 


LAA ILAAHA ILLAA ANTA SUB-HAANAKA INNI - 


KUNTU MINADZH-ZHAALIMIIN. 
Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. 
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dzalim. 


Rasulullah saw. melanjutkan sabdanya, “Tidak seorang pun 
yang diderita kesulitan, ditimpa bencana dan kemalangan serta 
orang-orang yang memiliki hutang, yang) ika berdoa dengan kali- 
mat itu sebanyak tiga kali dalam sehari kecuali akan dikabulkan 
oleh Allah swt.” HR. Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf ra. 


+ Doa Mohon Dijauhkan Dari Penyakit dan Diluaskan Rejeki 


` Pada salah satu riwayat diterangkan bahwa Rasulullah saw. 
pernah bertanya kepada seseorang yang tadinya belum terlihat 
dalam sebuah rombongan, “Apakah yang membuatmu begitu 
lemah?” Orang itu menjawab, “Penyakit dan kemiskinan.” Lalu 
beliau bersabda, “Maukah aku ajari kepadamu kalimat-kalimat 
yang bila engkau ucapkan, maka Allah swt. akan menghilangkan 
penyakit dan melepaskan kemiskinan darimu? Ucapkanlah: 


tap" u7 ٢) AA سور‎ 

لول LG SAYA, ep‏ ع 
۶م مار , ۶ 2 7 

NAGA NGNE NA NN 

bang لن له‎ ANN لیکن له‎ 
| il s, GINI Ga“ 1 

. وی ڪيا‎ JA 


. 50 





sengal tu dan istriku pun seorang yang mandul?” Allah berfirman, 
Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakiNya.” QS. 
Ali Imran 40. | 


Menurut keterangan, doa ini sangat makbul. Karena itu ber- 


— doalah dengan doa ini, niscaya Allah mengabulkan. Namun se- 


belum memanjatkan kalimat doa tersebut, hendaknya memper- 
banyak istighfar. ; 


Di samping itu, berikut ini diketengahkan doa agar anak 
cucu kita dijadikan Allah sebagai manusia yang shalih. 
سم‎ 
LIIGA Ga, رب راا 2 وره‎ , 
وع‎ unal, WI ار‎ r 8 A 4 AA موي وگ‎ 
دعل‎ Jek, CANDY GA, 
J fet esr 1 on MAA # و‎ ۷ PS 
ولا وسين دوه يقوم‎ SAN Ia 
ډه‎ r ر‎ $ 
si 
A 
RABBIJ ‘ALNI MUOIIMASH-SHALAATI WA MIN 
DZURRIYYATII RABBANAA WA TAQABBAL 
DU’AA’, RABBANAGEFIRLI WA LIWAALIDAYYA 


WA LIL MU'MINIINA YAUMA YAOVUMUL HI- 
SAAB. 


Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang 

yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan kami, perkenan- 
kanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan 
kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pack: 
hari penghitungan. OS. Ibrahim 40-41. | 





AA NA 
ولجعلناللمتقان اماما‎ 


RABBANA HABLANAA MIN AZWAAJINAA WA 
DZURRIYAATINAA QURRATA A'YUNIW WAJ- 
?ALNAA LIL MUTTAOIINA IMAAMAA. 


Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri/suami 
dan keturunan yang menyenangkan hati. Dan jadikanlah 
kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. OS. al- 
Furgan 74. 


Atau bisa dipilih doa berikut ini: 


۰ 


NI “2‏ وځ دم NIH‏ دوم 
TIA II‏ 


RABBI LAA TADZARNII FARDAN WA ANTA KHAI- 
RUL WAARIISIIN. 

Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup 
seorang diri (tidak mempunyai keturunan yang mewarisi) 
dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. OS. al-Anbiya 
89. 


Doa dar! dua ayat (al-Furgan dan al-Anbiya) tersebut adalah 
munajat yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihis salam 
agar dikaruniai keturunan (seorang anak). Dan Allah mengabul- 
kan permohonannya, yaitu dengan mengaruniakan seorang anak 
yang bernama Yahya. Ini adalah suatu keajaiban besar, karena 
Nabi Zakaria sendiri sebelumnya sempat mempertanyakan akan 
janji Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, “Ya tuhan- 
ku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah 


52 


ALLAAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA MINAL 


BARASHI WAL JUNUUNI WAL JUDAAMI WA 


SAYYI IL ASOAAMI. 

“Ya Allah, aku berlindung padaMu dari penyakit celup, . 
penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit 
lainnya”. 

Menghilangkan kesedihan 


#8 


BI IA SANG SEL 3 


Cad 


r? w 
PAAT 
INNI TAWAKKALTU ‘ALALHAYYILLADZII LAA 


YAMUUTU WALAA HAULA WALAA QUWWATA 
ILLAA BILLAAHIL “ALIYYIL ‘ADHIIMI. 


“Sesungguhnya aku berserah diri kepada Yang Maha Hidup 
yang takkan pernah mati. Tiada daya upaya dan kekuatan 
kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. ” 


t 


s 


Agar terhindar dari kesulitan dan penderitaan 


EST <. ERENT NES ra 
TA وه دن هت رع‎ 


Pa, WA سا‎ E ANDA مر مر‎ 


يل مالدت وتان رما GAL‏ 


نک روا 


35 


Untuk kesehatan badan 
او‎ 997 ٩ لر‎ LG س ر و‎ ODN 
افیف سى اا‎ SA 
7, دب‎ 1٠ 2 
ena عا‎ 
' y 


TE OSI HE‏ له( ات 


ALLAAHUMMA ‘AAFINH FII BADANII. ALLAA- 
HUMMA 'AFIINII FII SAMPIL ALLAAHUMMA 
“AAFINII FII BASHARII. ALLAAHUMMA INNI! 
A'UUDZU BIKA MINAL KUFRI WAL FAORI. 
ALLAAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA MIN 
'ADZAABIL OABRII LAA ILAAHA ILLAA ANTA. 


“Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pen- 
dengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, ya Allah 
aku berlindung kepadaMu dari kekafiran dan kefakiran, 


ya Allah aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, tiada. 


Tuhan selain Engkau”. 


Dijauhkan dari segala penyakit 


ALA SI OA SEA 


54 


aku berlindung padaMu dari tekanan hutang dan paksaan 
orang lain.” 


Ketika menghadapi kesulitan hidup 


£ PAK وات‎ 2 aa TAP NI MK اص ل‎ 
” 


Sean 


A d 


ALLAAHUMMA LAA SAHLA ILLAA MAAJA'AL- 
TAHU SAHLAN WA ANTA TAPALUL HAZNA 
IDZAA SYPTA SAHLAN. 


“Ya Allah tiada yang mudah selain yang Engkau mudahkan . 
dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau meng- 
hendakinya menjadi mudah.” 


Dimudahkan dari segala urusan 
KIE PRIA ماد‎ 
PER SAGA, 
ما ميه مد 37 وه میسو را لامور یا‎ Peran 
و و‎ KG, paas P3 <y 


ALLAAHUMMA INNII AS ALUKA TAMAAMAN 
11۸11111 ASY YAA-I KULLIHAA WASY SYUK- 


57 


BISMILLAAHI ‘ALAA NAFSH WAMAA LH WA- 
1011۱111. ALLAAHUMMA RADHIINI BIOADHAA 
IKA WABAARIKLI FUMAA OUDDIRALII HATTA 
LAA UHIBBA TA'JIILA MAA AKHKHARTA WA 
TA' KHITIRA MAA 'AJJALTA. 


“Dengan nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. 
Ya Allah berilah aku rasa ridha terhadap putusanMu dan 
berkatilah segala apa yang Engkau berikan kepadaku, 
sehingga aku tiada suka mempercepat apa yang Engkau 
lambatkan dan memperlambat apa yang Engkau cepatkan. ” 


Ketika sedang sedih, lemah, malas, takut, kikir, banyak 
hu-tang, dan penindasan. 


AA Na AK FEI 
TS PP 23 2213 | 
- 

NA JA SANG 1, دلا‎ 
2 I i, 11 د لسن‎ | AV Pa 
الال‎ 2 7 ey YA و‎ 
ALLAAHUMMA 1111 A’UUDZU BIKA MINAL 
HAMMI WAL HUZNI WA A'UUDZU BIKA MINAL 


“AJZI WAL KASALI WA A'UUDZU BIKA MINAL 
JUBNI WAL BUKELI WA A'VUDZU BIKA MIN 


. GHALABATIDDAYNI WA OAHRIR RIJAALI. 


“Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kemungkaran 
dan kesusahan, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan 
dan aku berlindung padaMu dari ketakutan dan kekikiran 


56 








GYA ۸٧ 


ALLAAHUMMA ANTA RABBUNAA WA RAB- 
BUHUM WA OULUUBUHUM WA 9ULUUBUNAA 
BIYADIKA WAINNA MAAYAGEHLIBUHUM ANTA. 


“Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan mereka, 
hati kami dan hati mereka ada dalam genggamanMu. 
Sungguh Engkau pasti mengalahkan mereka.” 


Berlindung dari makhluk jahat 


Len 4‏ حر حر 
مو A‏ 
AA AIA‏ 
د A'UUDZU BIKA BIKALIMAATILLA AWIT‏ 
MATI MINSYARRIMAA KHALAQA.‏ 


“Aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah 
Yang Maha Sempurna dari segala kejahatan apa yang telah 
diciptakanNya.” 


Doa Mohon Petunjuk dari Jalan Yang Benar 


ANN, Kec Gn A AAN | | 
اتاب‎ gai, S 


wu 9 


ALLAHUMMA ARINIL 4 HAQQA WAR- 
ZUQNIT TIBAA'AH WA ARINIL BAATHILA BAA- 


59 





RA LAKA “ALAYHAA HATTA TARDHA WA BA’- 
DAR RIDHAA WAL KHIYARATA FII ۸۹۱1 
MAAYAKUUNU FIIHIL KHIYARATA WA BIJA- 
MPI MAI SURIL UMUURI KULLIHAA LAA- 
BIMA'SUURI HAA YAA KARIIMU. 


“Ya Allah aku mohonkan padaMu kesempurnaan nikmat 
pada segala perkara dan menyukuriMu atasnya, sehing- 
ga Engkau ridha dan sesudah ridha itu aku mohonkan 
pula padaMu untuk memilih segala apa yang boleh 


` dipilih dan dengan segala ke-mudahannya, bukan yang 


sulit lagi sukar dikerjakannya Wahai Tuhan Yang Maha 
Mulia.” 


Tenang menghadapi musibah - 
Se Ko م‎ DANA . 
KN ېې‎ "pakan b قن‎ ٤ SNN 
sd صا‎ 


r 4 


ALLAAHUMMAR ZUONII NAFSAN MUTHMAIN- 
NATAN TU'MINU BILIQAA IKA WATARDHA BI- 
QADLAA IKA. 


“Ya Allah berilah kami, yang tenang, yang beriman akan 


saat perjumpaan dengan dan ridha menerima segala . 


ketetapanMu. 
Teguh dalam menghadapi musuh 


Pn naat 


58 


Doa Mohon Keputusan Yang Baik 


CAN 07 HO Pu Lata AAA‏ ا 
sa SANG a sag,‏ 


Ne BAINANAA WA BAINA OAUMI- 
NAA BIL HAQQI WA ANTA KHAIRUL FAATIHIIN 


Ya Tuhanku, berilah keputusan antara Kami dan kaum kumi 
dengan adii dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik- 
baiknya. 

Doa Mohon Petunjuk Jalan Yang Lurus 


را انان دنك حه حم وه ناین ALA‏ 


RABBANAA AATINAA MIN LADUNKA REH. 
MATAN WA HAYYI' LANAA MIN AMRINAA . 
RASYADA 


Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisiMtu, dan 
sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam 
urusan kami (ini). 


Doa Minta Kekuatan dan Kekayaan 


AG KY IR os A IKA 
jm PAN daa? s san | 





THILA WARZUONIJ TINAABAH 


Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar dan 
bimbinglah kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah bahwa 
yang batil itu batil dan jauhkanlah kami darinya. 


Doa Mohon Petunjuk Takwa dan Kesucian Diri 


Ga; Gd Ar a) KANAN 


ALLAHUMMA INNI aha HUDAA WAT 
TUOAA WAL “AFAAFA WAL GHINAA 


Ya Allah, aku memohon petunjuk takwa, kesucian diri 
dan kemampuan diri. 
Doa Ketika Perasaan Merasa Tidak Enak 


اعود کات اه .رالات ت ِن EN JP‏ 


2A Ir ورو‎ 


isp 


A’UDZU BIKALIMAATILLAAHIT TAAMMATI 
MIN KULLI SYAITHAANI WAHAAMMATIN 
WAMIN KULLI “AININ LA AMMATIN 


Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang 
sempurna dari segala godaan setan, dari segala binatang 
yang berbisa dan dari segala mata yang menimpakan 
keburukan karena melihatnya. 


60 


“Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi 
Muhammad sebanyak aneka rupa rizki. Wahai Dzat yang 
meluaskan rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa . 
hisab. Luaskan dan banyakkanlah rizgiku dari setiap 
penjuru dari perbendaharaan rizkiMu tanpa pemberian 
dari makhluk, berkat kemurahanMu juga, dan limpah- 
kanlak pula rahmat dan salam atas keluarga dan para 
sahabat beliau. 


Doa Sapu Jagat 
ماشه‎ ASN 
Bea وای ونړک‎ ro | 
Ps cg 


Kn AN 


ALLAAHUMMA INNAA NAS ALUKA SALAA- 
MATAN FIDDIINI WA'AAFIYATAN FIL JASADI 
WAZIYAA DATAN FIL'ILMI WABARA KATAN 
FIRRIZOI WATAU BATAN OABLAL MAUTI 
WARAHMATAN 'INDAL MAUTI WAMAGH : 
FIRATAN BA'DAL MAUTI WANNAJAATAMINAN ا'‎ 
NAARI WAL'AFWA 'INDAL HISAABI. ; 


“Ya Allah, kami meminta kepadaMu keselamatan dalam 
agama, kesehatan dalam tubuh, tambahnya ilmu, keber- 


| ن حزان رر 








ALLAHUMMA INNI DHA'TIIFUN FAOAWWINII | 


WA INNII DZALIILUN FA-A’IZZANII WA INNII 
1٨۸0110 FA-AGHNINII YAA ARHAMAR RAAHI- 
MIIN 

Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah. 
Aku ini hina, maka muliakanlah. Dan aku ini fakir, maka 
kayakanlah. Ya Allah Dzar Yang Maha Pengasih dan Maha 


Penyayang. 


Memohon rizki dari segala arah 


EANA AA 


TREI un A Segah 
رای نکچ‎ Sya Kai 


Ad 


. 


1 0 x و‎ 


ALLAAHUMA SHALLI “ALAA SAYYIDINAA MU- 
HAMMADIN “ADADA ANWAA 'IRRIZQI WALFU- 
TUUHAATI, YAA BASITHALLADZI YABSUTHUR- 

RIZQAN KATSIIRAN MIN KULLI JIHATIN MIN 
KHAZAA INI RIZQIKA BIGHAIRI MINNATIN 
MAKHLUUQIN BIFADLIKA WAKARAMIKA 
WA'ALAA AALIHI WASHAHBIHII WASALLAM. 


| aka esa 


62 





katan dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika 
mati, ampunan setelah mati, selamat dari neraka, dan 
pengampunan ketika dihisab. ” 


“Doa Akhir Doa 


LA a NII e وص ا صن ص‎ NIKA 
نامم ول الم وه وسلم‎ an وص الله غښ‎ 
| NENGA ET, Padi 2 ري‎ ٢ ' وومھ‎ 
BM یمون وس اا وکا‎ ERA کحان ربك رب‎ 

DAS 


WASHALLALLAAHU “ALA SAYYIDINAA 
MUHAMMADIN WA'ALAA AALIHII WASHAH- 
BIHII WASALLAMA SUBHAANA RABBIKA 
RABBIL ‘IZZATI “AMMAA YASHIFUUNA 
WASALAAMUN ‘ALAL MURSALIINA WAL- 
HAMDU LILLAAHI RABBIL “AALAMIINA. 


“Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada jun- 
jungan kami, Muhammad, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. 
Mahasuci TuhanMu, Tuhan Yang Maha Mulia, dari segala 


“aba yang mereka sifatkan, dan keselamatan atas para Rasul, 


dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” 


64 


